WikipediA 

Bahasa Kuanua 


Bahasa Kuanua adalah bahasa yang dituturkan oleh suku 
Tolai yang tinggal di Semenanjung Gazelle, East New 
Britain, Papua Nugini . Tidak seperti banyak bahasa lain di 
Papua Nugini, Kuanua tidak berada dalam bahaya 
kepunahan. Bahasa ini unik karena tidak memiliki fonem 
's'. 


Kuanua masuk kedalam rumpun bahasa Austronesia. 

Pranala luar 


■ Ethnologue report for Kuanua (http://www.eth nol 

ogue.com/show_language. asp?code=ksd) 

■ Language Museum page on Kuanua (http://www. 
language-museum.com/k/kuanua.htm) 

■ in the Rosetta Project (http://www.rosettaproject. 

org/archive/ksd/) 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Kuanua&oldid=6601100" 



Kuanua 


Tinata Tuna 

Dituturkan di 

Papua Nugini 

Wilayah 

Semenanjung Gazelle, East 

New Britain 

Penutur 

-100.000 (tidak tercantum 

bahasa 

tanggal) 

Rumpun 

bahasa 

Austronesia 

■ Malayo-Polinesia 


■ Oseanik 


■ Meso-Melanesia ? 


■ New Ireland 


■ Patpatar-Tolai 


■ Kuanua 


Kode bahasa 

ISO 639-1 

tidak ada 

ISO 639-2 

map 

ISO 639-3 

ksd 


Halaman ini terakhir diubah pada 4 April 2013, pukul 23.03. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 


































